Kupas Tuntas Prosedur-Prosedur Regresi 
dan Decision Trees' dalam IBM SPSS 


FUMPI-LEKNO 5 Jonathan Sarwono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 Jurus Ampuh SPSS 
untuk Riset Skripsi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72: 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan per- 
buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat 
(1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 


(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 


atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 Jurus Ampuh SPSS 
untuk Riset Skripsi 


Kupas Tuntas Prosedur-Prosedur Regresi dan 
“Decision Trees” dalam IBM SPSS 


Jonathan Sarwono 


PeNerBiT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


KM Kompas GRAME 
KE OMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi 
Jonathan Sarwono 


@ 2013, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2013 


121131033 


ISBN: 978-602-02-1326-2 


EISBN: 978-602-04-0384-7 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Motto 


PUBLISH OR PERISH 


This book is dedicated to: 
My wife R.A.J. Wiwik Adri Wijayanti 
My daughter Regina Tiatira Fortuna Buwana 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Puji Tuhan karena kekuatan dan hikmah dari Tuhan akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan buku yang ke 33 dengan judul: “12 Jurus Am- 
puh SPSS untuk Riset Skripsi: Kupas Tuntas Prosedur-Prosedur 
Regresi dan Decision Trees? dalam IBM SPSS. 


Buku ini lahir karena penulis memikirkan bagaimana membuat 
pemodelan yang mudah dan cepat tetapi mengandung ketepatan yang 
tinggi. 

Hal ini dikarenakan banyaknya riset skripsi, tesis ataupun disertasi 
yang arahnya pada pemodelan. Selama ini pemodelan hanya diiden- 
tikkan dengan Structural Eguation Modeling (SEM) yang dikenal 
sangat rumit khususnya untuk para mahasiswa SI. 


IBM SPSS versi 19, 20, 21 dan seterusnya mempunyai kemampuan 
dalam membuat pemodelan dengan akurasi yang tinggi tetapi dapat 
dijalankan dengan mudah. 


Untuk itu buku ini merupakan jawaban bagi para mahasiswa yang 
memerlukan pengetahuan dalam membuat model dalam riset mereka. 
Semua prosedur dalam buku ini hanya dapat dijalankan dengan 
menggunakan setidak-tidaknya IBM SPSS versi 19 karena beberapa 
prosedur ini dibuat oleh IBM SPSS pada versi 19, 20 dan 21. Dengan 
demikian prosedur-prosedur ini akan terus dapat dijalankan pada 
prosedur-prosedur IBM SPSS pada versi-versi yang akan datang. 


Penulis mengucapkan terima kasih pada kolega di Penjaminan Mutu 
UKRIDA, yaitu dr. Wani S. Gunardi, SpMk dan Amelia, S.Psi, juga 
rektor UKRIDA Dr. Aristarchus Sukarto, M.Th. Juga untuk teman- 
teman penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumangara Jakarta, 
khususnya di Laboratorium Kuantitatif. 


Juga untuk teman-teman penulis di Universitas Komputer Indonesia 
Bandung, khususnya Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. dan Prof. 
Dr. Hj. Umi Narimawati, S.E, M.Si. Tak Lupa untuk teman-teman di 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Politeknik Piksi Ganesha Bandung, khususnya Dr. Prihartono. Juga 
untuk teman-teman di International Woman University Bandung, khu- 
susnya Wakil Rektor Drs. Dadang Munandar, M.Si. 


Untuk memudahkan para pembaca penulis menyimpan file-file dalam 
buku ini di web penulis dengan alamat 
http://www.jonathansarwono.info/regresi.html dimana pembaca 
dapat men-download semua file-file perhitungan dan latihan dalam 
buku ini. 

Masukan dan saran untuk perbaikan buku ini dapat dikirimkan me- 
lalui kuesioner elektronik yang disediakan oleh penulis di 
http://www.jonathansarwono.info 


Jakarta, April 2013 


Penulis 


Pemesanan Buku 


Untuk melakukan pemesanan buku, hubungi 
Layanan Langsung PT Elex Media Komputindo: 


Gramedia Direct 

Jl. Palmerah Barat No. 33, Jakarta 10270 
Telemarketing/ CS: 021-53650110/111 ext: 
3901/3902 

Email: cs@gramediapublishers.com 
Layanan online: http://grazera.com 


vili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR ...eecocoooroooooooooooooo. vii 
BAB 1 TEORI REGRESI ....o.ococoooooooooooooi. 1 
I.I —PENGENtIAN. taman a nan 1 
1:22. TUJUAN hana nenas 8 
1.3 Asumsi Penggunaan Regresi.................oooooo 8 
1.4  Syarat-Syarat.............oooooooWoooooomanaan 9 
1.5 Konsep Linieritas dalam Regresi................oo. 10 
1.6 UJI HIpOteSIS. 2 oi sn kan Nneubemknen kana 10 
1.7 Karakteristik Model yang Baik ................ocooo. 13 
1.8  Istilah-Istilah Dasar.................ooooWooo 14 
BABII — AUTOMATIC LINEAR MODELING ....e.cooooooo 23 
2.1 PEngERIAN. a.n entah aneka 23 
2.2 Tujuan (objectivVes)............ooooWooo 23 
2.3 Hal-Hal Pokok dalam ALM ........oocooWoWoo 25 
24 Cara Memperoleh Model Linier.................oocoo. 32 
2.5 Contoh Analisis Menggunakan ALM dalam 
IBM. SPSS. en anamubunada hadapan anakan 32 
216 “Latihan ena tuna hana an 47 
BABIII REGRESI LINIER ....ooocoooocooooooooeeeaen 49 
3.1. Pendahulan.. dan anna nan 49 
3.2 Cara Mengatasi Multikolinieritas dalam 
Regresi Linier Berganda ................ooo.oo 49 
3.2.1 KASUS 40522 at et ee sunena ak 49 
3.2.2 Penyelesaian... 50 
3.2.3 Mengatasi Masalah Kolinieritas................. 58 
3.2.4 KeSiMpUlan ........oooooroWoWmmnnnnnaaan 72 
3.3 Regresi Linier Sederhana dan Berganda..................... 72 
3.3.1 Prosedur Analisis Regresi Linier Sederhana............... 72 
3.4 Prosedur Analisis Regresi Linier Berganda................ 92 
33. Latihan: enengaenaksumasamgsan 106 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB IV 


BAB V 


BAB VI 


BAB VII 


BAB VIII 


BAB IX 


REGRESI ESTIMASI KURVA (CURVE 


ESTIMATIONY sesssisinisnssonnssnnisinionnsannsonssnnsnnnsinisnnasnsnnina 
AN PEMERAN: an aini ea ama ian 
42 Contoh KASUS .........oooWoooo oo 
A3 Datihan ae Ola kedaulatan 
PARTIAL LEAST SOUARE .....oooococoocooooooooooooooo 
3.1“ Pengertiah Si kamen 
5.2 Kasus dan Penyelesaian.............o..ooooooo.o 
5.3 KESIMPULAN.....ooooorco.rWooWoooWmnnnnnnnnananannnnaaa 
54" Batihat on be en ben absen 


REGRESI LOGISTIK BINER (BINARY 


LOGISTICS REGRESSION) ....oocooooooooooo 
O:l. . PeEngertidk sisa ane anus 
6.2 Kasus dan Penyelesaiannya...............ooooo 
0135 KESIMPULAN Nee an Nana 
614 Latihan sa ekakananankkanaas anna 
REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL eco. 
Tb Pengertialenh Menhan aan 
7.2 Kasus dan Penyelesaiannya................oooo 
Indo KESIMPULAN yeni ea ena aman Snake Gina em ala 
K4. Catihan 5 senen ana asa anna 
REGRESI ORDINAL.....ooooooooooooooo.mooo.oooooo. 
8.1 PENgErtIAD: enam nana 
8.2 Kasus dan Penyelesaian...............cocoocoooo 
913: | KeSIMpUlan...»0e metana aan snnyah aa 
0:4 Datihati aan aan 
REGRESI PROBIT ....occoooooooooooooocoocooo 
9.1 Pengertian nasbngsuak nana 
9.2 Kasus dan Penyelesaiannya...............oooWo 
935, KESIMPULAN, Ane ea ea mem kanan hakanunemkana 
YA “Vatihan es aan aabn Da nun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB X 


BAB XI 


BAB XII 


BAB XIII 


BAB XIV 


REGRESI NON LINIER....o.ocoooooooooooooooooooooo 


10.1. PENPErtIATi: 2 aa ne engan Sahaaan 
10.2 Kasus dan Penyelesaian.............o..oooooo.oo 
10.3 KeSIMPUIAN......o.ooooco.coocooWoW oma 
104: "Praktik dat nama ena aah 
LO:55 Katahan exe beranak 


WS) sen asinan menanam annual asanenasiusasaNan an 


DU: Pengeftiati: anemia 
11.2 Kasus dan Penyelesaiannya.............o.oooooo 
13 KeESiMpUlah 26 ane tameng 
114 Latihan. ii in ieken asa Nassan 


T 21. PENPERIAN: Se henna anna Sana 
12.2 Kasus dan Penyelesaian.............o..ooooo.Wooo 
2:3. KESIMPUL aii 2s se hei nb an menanam nah 
(254: Latihan» sin nana na aman 


13.1: PEngertIaiis ana asri naranan menamai 
13.2 Kasus dan Penyelesaian.............o..oooooo.oooo 
1313 “KESIMPULAN .115s517x00 en Da NN aa ena 
1344. “Latihan (ihsan uan aas 


14.1 Pengertian... aka 
14.2 KETUNAAN oo WWmnnnnnnnnnnnnnnnannna 
14:3: Persyaratan data.c.icomomvesmesntaadah 
TA: “ASUMSI ia menua namuknuamangnak 
14.5 Pengukuran... 
14.6 Cara AnaliSis...........oooooooWoWoWooooWo”Wco”oWoWW#W. 
14.6.1 — Growing Methods... 
14.62 — Memilih KategOTi...........oooooo 

14.63 Menyertakan / Mengeluarkan 
KALELOTT 222 t00ene ena Bea ANA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


14.64 Kategori Target.............coocooooo 250 


14.65 Kategori dan Label Nilai.......................... 250 

14.66 Kriteria CHAID ........oocoocoocooo 251 

14.6.7 Kriteria CRT Ha.» doa nesan 253 

14.68 Kriteria OUEST ....oooooocooo oo 254 
14.69  Pruning Trees (Memangkas 

Diagram Pohon)... 254 

14.6.10 Variabel Pengganti (Surrogates).............. 255 

14.611 OPSI-OpSi .....oooocoocoocoooooWoWonnnnaaan 256 

14.7 Kasus dan Penyelesaiannya................ooo 263 

4:8 Latihan, 2550 sea eneaa aa amen. 270 


BAB XV MENANGANI HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 


YANG TIDAK SIGNIFIKAN ..coocococoooocoooo. 271 
15.1 Pendahuluan... 271 
15.2 Pengertian Signifikan .............ooocooWooooo 271 
15.3 Signifikan dan Bermakna ..............ooooooo 273 
15.4 Cara-Cara Mengatasi Hasil Riset yang Tidak 
SIPOIKAN Hanan mn ebann gain 214 
DAFTAR PUSTAKA w.eceococooooooooooooooo. 275 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB | 


TEORI REGRESI 


11 Pengertian 


Apa yang dimaksud dengan regresi linier? 


Istilah regresi pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir 
Francis Galton dimana yang bersangkutan melakukan kajian yang 
menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari para 
orang tua yang tinggi cenderung bergerak (regress) kearah ketinggian 
rata-rata populasi secara keseluruhan. 


Galton memperkenalkan kata regresi (regression) sebagai nama 
proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan 
anak dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tua. 


Pada perkembangan berikutnya hukum Galton mengenai regresi ini 
ditegaskan lagi oleh Karl Pearson dengan menggunakan data lebih 
dari seribu. 


Pada perkembangan berikutnya, para ahli statistik menambahkan 
istilah regresi berganda (multiple regression) untuk menggambarkan 
proses dimana beberapa variabel digunakan untuk memprediksi satu 
variabel lainnya. 


Regresi dalam pengertian moderen menurut Gujarati (2009) ialah se- 
bagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu variabel ter- 
gantung terhadap satu atau lebih variabel lainnya atau yang disebut 
sebagai variabel-variabel eksplanatori dengan tujuan untuk membuat 
estimasi dan / atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 
variabel tergantung dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang sudah 
diketahui dari variabel ekslanatorinya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Selanjutnya menurut Gujarati meski analisis regresi berkaitan dengan 
ketergantungan atau dependensi satu variabel terhadap variabel-varia- 
bel lainnya hal tersebut tidak harus menyiratkan sebab-akibat (causa- 
tion). 


Dalam mendukung pendapatnya ini, Gujarati mengutip pendapat 
Kendal dan Stuart yang diambil dari buku mereka yang berjudul “The 
Advanced Statistics” yang terbit pada tahun 1961 yang mengatakan 
bahwa,” suatu hubungan statistik betapapun kuat dan sugestifnya tidak 
akan pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat (causal con- 
nection), sedang gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari 
luar statistik, yaitu dapat berasal dari teori atau lainnya”. 


Sedang menurut Levin & Rubin (1998:648), regresi digunakan untuk 
menentukan sifat-sifat dan kekuatan hubungan antara dua variabel 
serta memprediksi nilai dari suatu variabel yang belum diketahui 
dengan didasarkan pada observasi masa lalu terhadap variabel tersebut 
dan variabel-variabel lainnya. 


Selanjutnya dalam regresi kita akan mengembangkan persamaan esti- 
masi (estimating eguation), yaitu rumus matematika yang menghu- 
bungkan variabel-variabel yang diketahui dengan variabel-variabel 
yang tidak diketahui. 


Setelah dipelajari pola hubungannya, kemudian kita dapat mengapli- 
kasikan analisis korelasi (correlation analysis) untuk menentukan 
tingkatan dimana variabel-variabel tersebut berhubungan. 


Kesimpulannya, analisis korelasi mengungkapkan seberapa benar per- 
samaan estimasi sebenarnya menggambarkan hubungan tersebut. 
Lebih lanjut Levin & Rubin mengatakan bahwa: “Kita sering 
menemukan hubungan sebab akibat antar variabel-variabel, yaitu vari- 
abel bebas “menyebabkan? variabel tergantung berubah. 


Sekalipun demikian mereka melanjutkan bahwa: “Penting untuk kita 
perhatikan bahwa yang kita anggap hubungan (relationship) yang 
diketemukan melalui regresi sebagai hubungan asosiasi (relationship 
of association) tetapi tidak selalu harus sebab dan akibat (cause and 


effect). 


Kecuali kita mempunyai alasan-alasan khusus untuk percaya bahwa 
(perubahan pada) nilai-nilai variabel tergantung disebabkan oleh nilai- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nilai variabel (variabel) bebas: jangan menyimpulkan (infer) hubu- 
ngan sebab akibat dari hubungan yang diketemukan dalam regresi. 


Karena Levin & Rubin dalam mendefinisikan regresi juga 
menggunakan istilah “analisis korelasi”, maka sebaiknya dalam ba- 
gian ini penulis perlu menjelaskan perbedaan antara regresi dan ko- 
relasi. 


Menurut Gujarati (2009: 20) analisis korelasi bertujuan untuk mengu- 
kur kekuatan (strength) atau tingkatan (degree) hubungan linier (Jine- 
ar association) antara dua variabel. 


Untuk mengukur kekuatan hubungan linier ini digunakan koefisien 
korelasi. Sebaliknya dalam regresi kita tidak melakukan pengukuran 
seperti itu. 


Dalam regresi kita membuat estimasi atau memprediksi nilai rata-rata 
satu variabel didasarkan pada nilai-nilai tetap variabel-variabel lain. 


Perbedaan yang mendasar antara regresi dan korelasi ialah dalam re- 
gresi terdapat (hubungan) asimetri dalam kaitannya dengan perlakuan 
terhadap variabel tergantung dan variabel bebas. 


Variabel tergantung diasumsikan statistitikal, acak atau stokhastik, 
yaitu mempunyai distribusi probabilitas. Sedang variabel bebas / 
prediktornya diasumsikan mempunyai nilai-nilai tetap. 


Sebaliknya dalam korelasi kita memperlakukan dua variabel atau vari- 
abel-variabel apa saja secara simetris, yaitu tidak ada perbedaan antara 
variabel bebas dan variabel tergantung. 


Sebagai contoh korelasi antara nilai ujian matematik dan statistik 
sama dengan korelasi nilai ujian statistik dan matematik. Lebih lanjut 
dalam korelasi kedua variabel diasumsikan random. 


Regresi linier mempunyai persamaan yang disebut sebagai persamaan 
regresi. Persamaan regresi mengekspresikan hubungan linier antara 
variabel tergantung / variabel kriteria yang diberi simbol Y dan salah 
satu atau lebih variabel bebas / prediktor yang diberi simbol X jika 
hanya ada satu prediktor dan X,, X» sampai dengan Xk, jika terdapat 
lebih dari satu prediktor (Crammer & Howitt, 2006:139). 


Persamaan regresi akan terlihat seperti di bawah ini: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1) Untuk persamaan regresi dimana Y merupakan nilai yang dipre- 
diksi, maka persamaannya ialah: 


Y —a 4 P,Xj (untuk regresi linier sederhana) 


Y —atPX #PX) £ ... 4 Pig (untuk regresi linier berganda) 


2) Untuk persamaan regresi dimana Y merupakan nilai sebenarnya 
(observasi), maka persamaan menyertakan kesalahan (error term 
/ residual) akan menjadi: 


Y —a4PB,Xj te (untuk regresi linier sederhana) 


Y —aH PX HE PX) Ht... 4 PiXk H € (untuk regresi linier ber- 
ganda) 


Dimana: 


X: merupakan nilai sebenarnya suatu kasus (data) 

P: merupakan koefisien regresi jika hanya ada satu prediktor 
dan koefisien regresi parsial jika terdapat lebih dari satu 
prediktor. Nilai ini juga mewakili mewakili koefisien regresi 
baku (standardized) dan koefisien regresi tidak baku (un- 
Standardized). Koefisien regresi ini merupakan jumlah peru- 
bahan yang terjadi pada Y yang disebabkan oleh perubahan 
nilai X. Untuk menghitung perubahan ini dapat dilakukan 
dengan cara mengalikan nilai prediktor sebenarnya (ob- 
servasi) untuk kasus (data) tertentu dengan koefisien regresi 
prediktor tersebut. 

a: merupakan intercept yang merupakan nilai Y saat nilai 
prediktor sebesar nol. 


Sedang garis regresi didefinisikan sebagai garis lurus yang ditarik dari 
titik-titik diagram pencar (scattered diagram) dari nilai variabel ter- 
gantung dan variabel bebas sehingga garis tersebut menggambarkan 
hubungan linier antara variabel-variabel tersebut. 


Jika nilai-nilai ini merupakan garis regresi nilai baku maka garis ini 
sama dengan garis korelasi. Garis ini disebut juga sebagai garis keco- 
cokan yang sempurna dimana garis lurus tersebut berada pada posisi 
terdekat pada titik-titik diagram pencar. 


Garis ini dapat digambarkan dari nilai-nilai persamaan regresi dalam 
bentuk yang paling sederhana yaitu: 


A 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Nilai yang diprediksi - intercept # (koefisien regresi x nilai prediktor) 


Sumbu vertikal dari diagram pencar digunakan untuk menggambarkan 
nilai-nilai variabel tergantung sedang sumbu horizontal menggam- 
barkan nilai prediktor. 


Intercept merupakan titik sumbu vertikal yang merupakan nilai varia- 
bel tergantung yang diprediksi saat nilai prediktor atau variabel bebas 
sebesar nol. 


Nilai yang diprediksi akan sebesar akan sebesar 0 jika koefisien re- 
gresi baku digunakan. Itulah sebabnya saat menggunakan IBM SPSS 
keluaran yang digunakan dalam koefisien regresi menggunakan 
keluaran pada kolom “unstandardized coefficien?”. 


Jika digambarkan akan nampak seperti di bawah ini: 


Y 


5 -- - AX (X, Y)atau (2,5) 


Gambar 1.1 Garis Regresi 
Persamaannya ialah 


Y—atPXi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dengan: 

Y-— variabel tergantung / variabel kriteria 
a— intercept Y 

B — kemiringan (slope) 


X- variabel bebas 


Garis regresi mempunyai 3 (tiga) kemungkinan yaitu: 1) hubungan 
linier positif, 2) hubungan linier negatif, dan 3) tidak ada hubungan 
linier. Gambarnya seperti di bawah ini: 


1) Hubungan Linier Positif 


Y 


Garis regresi 


Slope positif 


1 2 3 4 5 6 7 8 


Gambar 1.2 Hubungan Linier Positif 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2) Hubungan Linier Negatif 


8 


7 


Y 


Haa 


j Slope negatif 


it 


Garis regresi 


1 2 3 4 5 6 7 8 


Gambar 1.3 Hubungan Linier Negatif 


3) Tidak Ada Hubungan Linier 


8 


7 


Y 


Slope sama dengan O 


Garis regresi 


1 2 3 4 5 6 7 8 


Gambar 1.4 Tidak Ada Hubungan Linier 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Agar kita memperoleh kejelasan dalam penggunaan istilah, maka 
di bawah ini diberikan istilah-istilah yang mewakili pengertian 
variabel bebas dan variabel tergantung dalam regresi. Gujarati 
memberikan istilah sebagai berikut: 


— Variabel tergantung (dependent variable): disebut juga se- 
bagai variabel yang dijelaskan (explained variable) / variabel 
yang diprediksi (predictand) / regresan (regressand) / variabel 
yang merespon (response) / endegenous / keluaran (outcome) 
/ variabel yang dikontrol (controlled variable). 

— Variabel yang menerangkan (explanatory variable): disebut 
juga sebagai variabel tergantung (dependent variable) / varia- 
bel yang memprediksi (predictor) / regresor (regressor) / 
variabel stimulus (stimulus) / exogenous / kovariat (covariate) 
/ variabel kontrol (control variable). 


1.2 Tujuan 


Tujuan menggunakan analisis regresi ialah 


1) Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung 
dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 

2) Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 

3) Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan 
didasarkan pada nilai variabel bebas diluar jangkauan sampel. 


1.3 Asumsi Penggunaan Regresi 
Penggunaan regresi linear sederhana didasarkan pada asumsi dian- 
taranya sebagai berikut: 

1) Model regresi harus linier dalam parameter. 


2) Variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term (Er- 
ror) . 


Nilai disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut: 


) BE U/X)-0 


2) Varian untuk masing-masing error term (kesalahan) konstan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3) Tidak terjadi otokorelasi. 


4) Model regresi dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat bias 
spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis em- 
piris. 

5) Jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas 
(explanatory) tidak ada hubungan linier yang nyata. 


1.4 Syarat-Syarat 


Model kelayakan regresi linear dalam IBM SPSS didasarkan pada hal- 
hal sebagai berikut: 


1) Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada 
ANOVA sebesar « 0.05 


2) Predictor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. 
Kelayakan ini diketahui jika angka Standard Error of Esti- 
mate « Standard Deviation 


Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji t. 
Koefisien regresi signifikan jika t hitung » t table (nilai kritis). dalam 
IBM SPSS dapat diganti dengan menggunakan nilai signifikansi (sig) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 


— Jika sig « 0,05, koefisien regresi signifikan 
— Jika sig» 0,05, koefisien regresi tidak signifikan 


Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi ko- 
relasi antar variabel bebas yang sangat tinggi atau terlalu rendah. 


Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel 
bebas lebih dari satu. Terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi 
antara variable bebas » 0,7 atau « - 7 


Tidak terjadi otokorelasi jika: 
1) -2sDWS2 


2) Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan 
menggunakan nilai r' semakin besar nilai tersebut maka model 
semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi se- 
makin baik. 


9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3) Nilai r' mempunyai karakteristik diantaranya: 1) selalu positif, 
2) Nilai r? maksimal sebesar 1. Jika Nilai r? sebesar 1 akan 
mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. 


4) Maksudnya seluruh variasi dalam variabel tergantung (varia- 
bel Y) dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya jika 
r' sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara vari- 
abel bebas (variabel X) dan variabel tergantung (variabel Y). 


5) Terdapat hubungan linier antara variabel bebas (X) dan varia- 
bel tergantung (Y) 


6) Data harus berdistribusi normal 
7) Data berskala interval atau rasio 


8) Terdapat hubungan dependensi, artinya satu variabel merupa- 
kan variabel tergantung yang tergantung pada variabel (varia- 
bel) lainnya. 


1.5 Konsep Linieritas dalam Regresi 


Ada dua macam linieritas dalam analisis regresi, yaitu linieritas dalam 
variabel dan linieritas dalam parameter. Yang pertama, linier dalam 
variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung 
yang merupakan fungsi linier dari variabel (variabel) bebas. 


Sedang yang kedua, linier dalam parameter merupakan fungsi linier 
parameter dan dapat tidak linier dalam variabel. 


1.6 Uji Hipotesis 


Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, 
yaitu: tingkat signifikansi atau probabilitas (a) dan tingkat ke- 
percayaan atau confidence level. 


Didasarkan tingkat signifikansi pada umumnya orang menggunakan 
0,05. Kisaran tingkat signifikansi mulai dari 0,01 sampai dengan 0,1. 


Yang dimaksud dengan tingkat signifikansi adalah probabilitas 
melakukan kesalahan tipe I, yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika 
hipotesis tersebut benar. 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tingkat kepercayaan pada umumnya ialah sebesar 95Y6, yang dimak- 
sud dengan tingkat kepercayaan ialah tingkat dimana sebesar 9544 
nilai sample akan mewakili nilai populasi dimana sample berasal. 


IBM SPSS menggunakan istilah interval kepercayaan (confidence in- 
terval). Interval kepercayaan yang sering juga disebut margin of error 
merupakan nilai yang mencerminkan kurang atau lebih, misalnya in- 
terval kepercayaan 5 dan 50”o dalam pengambilan sampel mempunyai 
makna bahwa sampel yang kita pilih akan menjawab pertanyaan-per- 
tanyaan yang kita berikan dalam kisaran antara 4549 (50Y6 - 5Y6) dan 
55Y9 (5040 # 5Y0). 


Untuk melakukan uji hipotesis diperlukan hipotesis riset. Hipotesis 
riset merupakan dugaan mengenai sifat fakta-fakta yang memung- 
kinkan. 


Hipotesis ini dianggap sebagai titik awal penyelidikan. Sebagai con- 
toh, peneliti berpendapat bahwa promosi secara besar-besaran ber- 
pengaruh terhadap penjualan. 


Sedang dalam statistik, terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol (HO) 
dan hipotesis alternatif (H1 / Ha). Hipotesis nol dalam statistik meru- 
pakan hipotesis yang sebenarnya kita uji. 


Hipotesis ini merupakan pernyataan peneliti yang mengatakan bahwa 
variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel tergan- 
tung (dalam regresi) dan tidak ada hubungan antara dua variabel (da- 
lam korelasi). 


Dalam hipotesis nol kita berasumsi bahwa sampel-sampel berasal dari 
populasi yang sama. Sedang hipotesis alternatif merupakan hipotesis 
yang memberikan alternatif berbeda dengan hipotesis nolnya. 


Dengan demikian dalam kaitannya dengan hipotesis nol di atas, maka 
peneliti mengatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh ter- 
hadap variabel tergantung (dalam regresi) dan ada hubungan antara 
dua variabel (dalam korelasi). 


Contoh uji hipotesis misalnya rata-rata produktivitas pegawai sama 
dengan 10 (u x— 10), maka bunyi hipotesisnya ialah: 


H0: Rata-rata produktivitas pegawai sama dengan 10 
H1: Rata-rata produktivitas pegawai tidak sama dengan 10 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


